TRANSKRIP KURSUS ONLINE TEKNOPLASMA GRATIS G043 

23 AGUSTUS 2018 

“MEMASYARAKATKAN LIBREOFFICE DAN ODF” 
DOKUMEN TRANSKRIPINI BERLISENSI CC BY-SA 3.0 

Dokumen ini dibuat dengan LibreOffice Writer berformat ODT di atas GNU/Linux 

Silabus: https ://archive. org/download/mkoteknoplasma/memasyarakatkan-libreoffice-odf. odp 
Amanat: tolong sebar luaskan transkrip ini dan silabusnya ke seluruh Indonesia semampu Anda 


Pemateri: Ade Malsasa Akbar 
Web resmi: http://kursusteknoplasma.wordpress.com 





Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:16] 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:16] 

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:17] 

Waalaikum salam 

Solidus, [23.08.18 17:17] 

Waalaikumsalam 

Chandra wdc, [23.08.18 17:17] 
walaikum salam 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:17] 

Saya mulai kursus G043 dengan judul Memasyarakatkan LibreOffice dan OpenDocument Format hari 
ini 23 Agustus 2018. Saya lisensikan seluruh kursus sebagai CC BY-SA 3.0 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3-0/. 

E1 Mahyoo, [23.08.18 17:17] 

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:18] 

@E1 Chandra @SolidusSnake @kantong_pulsa @triaseptmb @khoirAm @riyanto_nu peserta 
semuanya, selamat datang di Kursus Online Teknoplasma. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:19] 
http://kursusteknoplasma.wordpress.com 

Teknoplasma adalah sekolah online nonformal yang mengajarkan GNU/Linux dan Free Software untuk 
orang awam mulai dari nol. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:20] 

Mohon maaf, Ini modelnya dijelaskan dulu atau diperkenankan langsung bertanya? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:22] 

Teknoplasma mengadakan bimbingan privat yang mengajari pemula bermigrasi dari Windows ke 
GNU/Linux untuk semua materi wajib. Anda bisa melihat detailnya di pengumuman Agustus 2018 ini: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:22] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

Cara Pendaftaran Kursus Teknoplasma Agustus 2018 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/08/01/agustus-2018-cara-pendaftaran-kursus-online- 

teknoplasma 

Kursus GNU/Linux ini untuk pemula. Tanggal & hari kursus dipilih oleh Anda. Silakan PM saya bila 
Anda punya pertanyaan. 


Iffary Freedom, [23.08.18 17:22] 

Wa'alaikumussalam warohmatullah 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:22] 

@ichigeki54 @ArkaCahya @iffary_freedom @jihanjalilahaflah @rioypratama @Atmamfarooq 
@RORICOL @aswansyahputra @riyanto_nu @andysaktia Aris Dimas Januari @hasan317 
@hadihammurabi @SeribuSungai @BuriBuriZaemon E1 E1 Chandra @SolidusSnake @kantong_pulsa 
@triaseptmb @khoirAm @riyanto_nu materi hari ini adalah LibreOffice dan ODF. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:23] 

Ya, siapa saja peserta yang aktif? Acungkan tangan Anda. 

Andi Laksana, [23.08.18 17:23] 

J !-i 


Tri Asep Tumbara, [23.08.18 17:23] 
Saya aktif. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:23] 

b 


E1 Mahyoo, [23.08.18 17:23] 

Chandra wdc, [23.08.18 17:23] 

Taufik Hidayat, [23.08.18 17:23] 
Saya aktif 

Iffary Freedom, [23.08.18 17:23] 

b 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:25] 

@iffary_freedom @triaseptmb @kantong_pulsa E1 Chandra @yumtaufik @iffary_freedom ya, peserta 
sekalian, tolong beri tahukan adanya bimbingan GNU/Linux secara online ini ke teman-teman dan 
grup-grup Anda. Bimbingan ini mau menolong masyarakat supaya mudah bermigrasi dan 
mengoperasikan GNU/Linux. Terima kasih. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:25] 

Kita langsung saja masuk ke materi. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:25] 

Buka silabus Anda semuanya: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:26] 

[ Photo ] 

Cuplikan materi 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:26] 

[ Photo ] 

HALAMAN 1 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:28] 

Saya berpesan kepada semua peserta untuk membuka http://libreoffice.org. Unduhlah LibreOffice versi 
Windows dan pasang di komputer Anda (bila ada) dan di komputer keluarga, teman, serta sekolah 
Anda. Sebarkan sesering mungkin LibreOffice ini ke orang yang Anda kenal. 

@iffary_freedom @triaseptmb @kantong_pulsa E1 Chandra @yumtaufik @iffary_freedom 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:29] 

Yang dibahas dalam kursus ini adalah 2: LibreOffice, seperti disinggung di atas, dan OpenDocument 
Format (ODF). 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:29] 

Mengenai ODF maka Anda bisa membacanya di Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_format. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:30] 

Yak, sekarang saya lanjutkan. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:31] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Pada halaman pertama ini jelas materi kursus kita adalah LibreOffice dan ODF. Lisensi silabus yang 
sudah Anda terima itu ialah CC BY-SA 3.0 abas boleh Anda cetak, fotokopi, dan perjualbelikan tanpa 
batas selama lisensi tidak diubah dan nama pengarang tetap. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:31] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 1 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:32] 

Di notes di halaman 1, saya sudah mencantumkan definisi perangkat lunak bebas dalam bahasa 
Indonesia disertai alamat URL definisi aslinya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:32] 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:32] 

Bacalah definisi itu dan hafalkan. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:33] 

Baik, sekarang kita masuk ke halaman 2: 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:33] 

[ Photo ] 

HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:33] 

Sebelum jauh, saya akan menjelaskan 4 hal yang harus Anda ketahui: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:36] 

YANG PATUT DIKETAHUI: 

1) Mayoritas sohware di dunia adalah nonfree (tidak bebas): menghilangkan hak-hak penggunanya 

2) Mayoritas orang menyangka software menaati pengguna, kenyataannya tidak 

3) Mayoritas orang menyangka orang mengontrol software, kenyataannya tidak 

4) Mayoritas orang menyangka software itu bebas, kenyataannya tidak 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:37] 

Ya, empat hal ini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:37] 

Saya ingin peserta memahaminya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:37] 

Kemudian saya tambah 2 hal penting lainnya: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:39] 

PENILAIAN YANG SALAH: 

1) Mayoritas orang menilai sohware hanya dari "popularitas" belaka: populer=bagus, tidak 
populer=jelek 

2) Mayoritas orang menilai sohware hanya dari harga belaka: dilihat berapa harganya, bukan dilihat 
hak-hak yang diberikannya ke penggunanya 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:39] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:39] 

Tolong peserta semua pahami 4 + 2 informasi di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:39] 

Yang paham acungkan tangan. Yang merasa sulit langsung tanya. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Karena mengikuti hukum pasar 


Andi Laksana, [23.08.18 17:40] 


dn 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:40] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Rata rata ketika instal aplikasi kita harus menaati aturan.. terutama di windows 

Solidus, [23.08.18 17:40] 

Paham pak 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:40] 

Baik, cukup. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:40] 

Sudah maghrib. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:40] 

Kita istirahat maghrib dulu, setelah shalat nanti kursus saya lanjutkan. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 17:41] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 17:41] 

Istirahat dimulai. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:00] 

Bismillah. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:00] 

Baik, kursus ini saya mulai lagi. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:00] 

Peserta yang masih shalat silakan shalat. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:00] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Kembali ke sini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Dan ke sini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:01] 

Inilah masalah yang sedang kita hadapi. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:01] 

Sekarang saya jelaskan secara praktik lapangan kita: 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:04] 


MASALAH KITA: 


1) Mayoritas orang tidak tahu kalau hampir semua software yang dipakainya nonfree (tidak bebas): 
menghilangkan hak-haknya sebagai pengguna 

2) Mayoritas orang menyangka software yang dipakainya taat (tunduk patuh) kepadanya, nyatanya 
justru taat kepada pengembangnya 

3) Mayoritas orang tidak tahu kalau sohware tersebut mengontrol dia, dan pengembang mengontrol 
sohware tersebut, mencetak ketergantungan 100% kepada pengembang 

4) Mayoritas software memaksa pengguna berjanji tidak menolong orang lain hanya demi memperoleh 
software (antisosial) 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:05] 

Di antara software yang dimaksud di atas adalah: 

1) Windows 

2) Microsob Office 

Dan di luar itu format dokumennya: 

1) DOCX (word processor) 

2) XLSX (spreadsheet) 

3) PPTX (presentation) 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:07] 

Dalam praktiknya Anda, ini artinya: 

1) Microsoh Office menentang anggapan Anda bahwa software itu taat kepada penggunanya 

2) Semua aktivitas Anda pengguna Microsoft Office seperti minta sabnan, mengubah, mendistribusikan 
sabnan, mempergunakan tanpa batas adalah dilarang, padahal Anda kira boleh 

3) Format dokumen Microsoft Office menjebak Anda untuk terus kembab ke Microsoft Office dan 
ujungnya memaksa Anda membeli Windows 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:08] 

Aktivitas Anda sehari-hari yang juga dilakukan rakyat serta pemerintahan Indonesia, itu dilarang dan 
merupakan pelanggaran, apabila software itu nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:08] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:08] 

Peserta yang paham acungkan tangan. Yang tidak mengerti silakan tanya. 


Hasan, [23.08.18 18:09] 

Paham kang 

Andi Laksana, [23.08.18 18:09] 

ddMD 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:11] 

Baik, sekarang saya terangkan apa itu sohware untuk orang awam. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:13] 

APAITU SOFTWARE: 

- Software itu adalah informasi. Berarti bukan benda fisik (seperti meja). Software itu adalah informasi. 

- Lebih tepatnya, software adalah informasi yang berguna. 

- Software lebih mirip resep masakan sebagai informasi yang berguna. 

- Karena itu software itu bisa (1) disalin (2) diubah dengan mudah, tidak seperti benda fisik (seperti 
meja). 

- Jangan samakan software dengan benda fisik. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:13] 

Itu pengertian paling inti dari software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:14] 

Jadi janganlah Anda tertipu dengan orang yang berusaha menipu Anda bahwa software sama dengan 
mobil. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:15] 

Jadi Anda juga jangan tertipu dengan bahasa-bahasa "property" yang berusaha mempersamakan 
software dengan properti (benda fisik) pada umumnya yang tidak bisa disalin, juga tidak bisa diubah, 
dan lebih parahnya juga bukanlah informasi. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:15] 

Kemudian apa sih kaitannya software (informasi yang berguna) ini dengan komputer? Apa 
hubungannya dengan Anda? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:17] 

Sobware itu berguna karena bekerjanya dengan general purpose machine (mesin guna umum) yang 
disebut komputer. Software dalam manfaat teknisnya doang itu seperti perkakas. Membagikan software 
adalah seperti membagikan perkakas. 

Contohnya apa? Contohnya: 

- software untuk menulis dokumen: membagikannya = menolong orang 


- software untuk mendesain arsitektur rumah 

- software untuk mensimulasikan matematika 

dan seterusnya. Mayoritas software itu betul-betul informasi yang berguna, seperti perkakas. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:17] 

Sekarang masuk ke masalahnya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:17] 

Apabila informasi yang berguna ini telah sampai ke masyarakat, maka masyarakat itu pasti tidak 
mungkin tidak menggandakannya dan mengubahnya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:18] 

Menggandakan mayoritasnya untuk menolong orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:18] 

Mengubah mayoritasnya untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:18] 

Masalahnya apa dong, kalau begitu? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:18] 

Masalahnya adalah mayoritas software itu nonfree, pengguna dilarang menggandakan juga dilarang 
mengubahnya, menjatuhkan manusia ke dalam ketergantungan mutlak & pelanggaran secara massal. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:18] 

Itu masalahnya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:19] 

Itulah gambaran lengkap dan menyeluruh atas nonfree software (perangkat lunak tidak bebas). Dan 
dicontohkan dalam kursus ini Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:19] 

Stop di situ. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:19] 

Peserta paham penjelasan saya? Ada yang tidak paham? Yang paham acungkan tangan. 

Tri Setiadi, [23.08.18 18:19] 


Hasan, [23.08.18 18:20] 

Paham kang 

Andi Laksana, [23.08.18 18:20] 

1 \ -- 1 

®LpU 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:21] 


Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:23] 

Lalu, apa kerugiannya bagi Anda memakai Microsoft Office? Ya, rugi: 

1) Anda kehilangan hak-hak Anda yang seharusnya Anda terima 

2) Anda berada di bawah kekuasaan otoriter pengembangnya atas diri Anda & data Anda 

3) seluruh aktivitas hidup Anda dilarang (kecuali antisosial): minta & memberi software, 
memperjualbelikan & mempersewakan, mengubah & minta diubahkan, meminjamkan & memakai 
tanpas batas 

4) Anda dipaksa untuk melanggar perjanjian, dan mengajarkan software ini berarti mengajarkan 
pelanggaran janji 

5) bila Anda membayar, berarti Anda membayar software ini demi dihilangkannya hak-hak Anda di 
atas 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:23] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:23] 

Itu masalahnya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:24] 

Jadi kami yang setiap hari berbicara di forum "pakailah LibreOffice, tinggalkan Microsoft Office" itu 
bukan karena masalah pilihan. Bukan. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:24] 

Tetapi kami ingin menolong dan menyelamatkan semua orang. Semua, tidak hanya Anda yang di 
forum-forum itu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:25] 

Dan sebaliknya, misalnya Kang @hasan317 atau peserta lain mengajak memakai LibreOffice, maka itu 
perbuatan menolong dan menyelamatkan. Bukan menzalimi, bukan merendahkan orang lain. Justru itu 
perbuatan yang baik. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:25] 

Begitu, ya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:25] 

Saya harap semua peserta paham penjelasan saya di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:26] 

Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Microsoft Office apalagi mengunjukkannya di 
atas LibreOffice. Selamatkan dan tolonglah masyarakat Anda, bukan malah dijatuhkan atau 
dikriminalkan. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:26] 

Ya, stop. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:26] 

Peserta paham ya, penjelasan saya? Yang tidak paham siapa, nih? 

Andi Laksana, [23.08.18 18:27] 

Insya Allah paham, kang. 

JM Katulistiwa, [23.08.18 18:27] 

Saya masih belum paham mengapa orang yg sudah membayar lisensi justru dizolimi oleh developernya 

Hasan, [23.08.18 18:27] 

Paham kang 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:27] 

[In reply to JM Katulistiwa] 

Bagus, pertanyaan bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:27] 

Ada pertanyaan lain? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:27] 

Kalau nggak ada, saya jawab ini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:27] 

[In reply to JM Katulistiwa] 

Baik, saya jawab. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:28] 

[In reply to JM Katulistiwa] 

Kembali ke 4 poin saya di awal: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:28] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

YANG PATUT DIKETAHUI: 

1) Mayoritas software di dunia adalah nonfree (tidak bebas): menghilangkan hak-hak penggunanya 

2) Mayoritas orang menyangka software menaati pengguna, kenyataannya tidak 

3) Mayoritas orang menyangka orang mengontrol software, kenyataannya tidak 

4) Mayoritas orang menyangka software itu bebas, kenyataannya tidak 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:28] 

Ketika orang seperti Kang @SeribuSungai dan saya dan orang lain membeli software, maka 1 2 3 4 di 
atas berlaku. Kita semua mengira software itu 100% dalam kuasa kita. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:29] 

Itu berlaku kalau dan seandainya software itu free. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:29] 

Tetapi itu tidak berlaku dan justru terbalik apabila software itu nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:29] 

Ketika Anda membeli Microsoft Office, mayoritas Anda tidak sadar bahwa separuh software itu 
diserahkan ke Anda dan separuhnya ditahan pengembangnya secara sengaja. 

Chandra wdc, [23.08.18 18:30] 

Bantu Contoh : bayar lisensi windows 10, windows 10 update > silahkan tunggu sedang update 
(padahal update bisa berjamjam), waktu produktif cm terbuang buat update> komputer kok nyuruh2 
pengguna 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:32] 

Separuh yang Anda terima itu pun tidak sempurna haknya Anda terima. Yaitu Anda dibuat berjanji 
untuk tidak akan memakainya sesuai kehendak Anda, tidak mengubah cara kerjanya, tidak 
menggandakan, juga tidak memasangnya di lebih dari 1 komputer. Termasuk, Anda harus menolak 
setiap orang yang minta salinannya dari Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:33] 

Paham hak-hak Anda yang hilang? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:33] 

Itulah yang saya sebut pengguna dizalimi oleh pengembang proprietary software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:33] 

Kang @SeribuSungai paham ya, sekarang? 

JM Katulistiwa, [23.08.18 18:33] 

Paham saya kang @Malsasa 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:33] 

[In reply to JM Katulistiwa] 

Ya, tepat! 

JM Katulistiwa, [23.08.18 18:34] 

Saya berfikir seharusnya misal os windows yg saya beli itu hak saya 100% mau sebar lagi atau jual lagi 
ternyata tidak bisa demikian 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:34] 

Mayoritas orang itu tidak mengerti permasalahan ini karena mereka masih menyangka Microsoft 
Office dan LibreOffice itu sama: sama-sama menunaikan hak pengguna, atau kontrol pengguna 100% 
atas software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:34] 

Sangkaan ini BENAR saya katakan karena memang benar. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:35] 

Tetapi yang salah itu software-nya apabila software itu NONFREE. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:35] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:35] 

[In reply to JM Katulistiwa] 

Ya, betul, semua orang terutama di forum-forum itu menyangka demikian. Sangkaan ini benar kalau 
software itu free. Tetapi salah kalau software itu nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

Jadi dengan demikian kami yang menganjurkan Anda untuk menolak Microsoft Office dan beralih ke 
LibreOffice itu hendak menolong dan menyelamatkan Anda. Bukan mempersulit Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

Kembali kepada materi: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

Anda perlu mengetahui bahwa di luar nonfree software itu ada free software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:36] 

Jangan tertipu orang yang mengesankan di luar nonfree software tidak ada pilihan lain. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:37] 

Sebab orang yang menipu seperti itu sangatlah banyak. Mereka bikin-bikin ucapan seperti "kamu tidak 
mau pakai nonfree software? Kalau gitu saya tidak akan membuat program, sebab di luar nonfree ini 
tidak ada software lain." 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:37] 

Yang benar, di luar nonfree software ada yang namanya free software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:37] 

Free software itu apa? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:37] 

Ya software yang sesuai hak-hak Anda dan ekspektasi Anda di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:38] 

Free software itu dinamakan "free" karena penggunanya yang free, yaitu merdeka atas software. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:38] 

Pengguna memiliki 100% kontrol atas software apakah kontrol secara individu (memakai & 
mengubah) maupun kontrol secara sosial (menyalin & membagikan versi perbaikan). 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:39] 

Free software dilihat dari lisensinya. Di antara contoh lisensi yang free itu namanya Mozilla Public 
License dan GNU Lesser General Public License. Apabila ada software berlisensi salah satu ini, atau 
bahkan keduanya, maka itu free software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:40] 

Dan dalam kursus ini saya memperkenalkan Anda free software terbaik yang bernama LibreOffice. 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:40] 

LibreOffice adalah free software —perangkat lunak bebas— yang memberi Anda keempat hak Anda 
sebagai pengguna untuk memakai tanpa batas, mempelajari cara kerja & mengubahnya, menyalinnya, 
dan membagikan versi perubahannya dengan atau tanpa harga, sendiri atau bersama-sama. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:41] 

LibreOffice adalah solusi terbaik atas Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:42] 

Dan, untuk menyempurnakan solusi itu, tiap-tiap pengguna perlu tahu format dokumen bebas yang 
merupakan dokumen LibreOffice: 

- ODT (word processor) 

- ODS (spreadsheet) 

- ODP (presentation) 

Format dokumen ini namanya ODF. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:42] 

Alamat LibreOffice bisa Anda kunjungi http://libreoffice.org. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:42] 

Sekali lagi, unduhlah LibreOffice dan pasang di komputer-komputer Anda serta bagikan ke teman- 
teman Anda. LibreOffice tersedia untuk Windows, macOS, dan GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:43] 

Katakan ke teman Anda untuk memasang LibreOffice, tanpa perlu memaksanya hapus Microsoft 
Office, agar diketahui LibreOffice ini lebih luas di masyarakat kita. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:43] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:43] 

Peserta paham penjelasan saya? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:43] 

Ada yang masih belum paham? 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:43] 

Ada yang mau tanya? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:45] 

Ada yang nggak paham? 

Reski Gasalba, [23.08.18 18:46] 

Paham, mas^ 

Hasan, [23.08.18 18:46] 

Paham kang 

Kantong Pulsa, [23.08.18 18:47] 

Paham.. Cuma saya itu pernah, membuat file di LibreOffice, tapi ketika dibuka di PC Orang yang 
microsoft Office, tata Tulisannya berubah 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:47] 

[In reply to Kantong Pulsa] 

Iya, kursus ini akan membahas solusinya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:47] 

Dan sudah disebut solusi itu di atas: bagikan LibreOffice ke teman Anda supaya mereka tidak pakai 
Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:48] 

Mengapa solusinya seperti itu akan Anda tahu jawabannya berikut. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:48] 

Kembali kepada materi: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:48] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:48] 

Di dunia ini ada free software, free document. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 

Namun sayangnya, lebih banyaknya di dunia ini ada nonfree software, dan nonfree document. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 

Free software dan free document itu dalam kursus ini: LibreOffice dan ODF. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 

Nonfree software dan nonfree document itu: Microsoft Office dan format dokumennya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 


Apa itu nonfree document? 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 

Ya itulah dokumen hasil save as Microsoft Word, Excel, PowerPoint: 

- DOCX 

- XLSX 

- PPTX 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:50] 

Apa artinya? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:51] 

Artinya, dokumen ini diciptakan sengaja dengan maksud memberantas software selain Microsoft 
Office dan tidak akan bisa dibuka kecuali hanya dengan Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:51] 

Apa buktinya? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:52] 

Buktinya: 

1) Beda versi Microsoft Office itu kacau membuka dokumen Microsoft Office versi 
sebelum/sesudahnya 

2) Software selain Microsoft Office selalu kacau atau tidak sempurna dokumennya dibaca di Microsoft 
Office 

3) Dokumen simpanan Microsoft Office selalu kacau atau tidak sempurna dibaca di software lain 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:53] 

Dan ke-nonfree-an itu dibuktikan oleh satu poin: 

software yang dokumen itu bergantung padanya, Microsoft Office, adalah nonfree 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:53] 

Artinya Anda tidak bisa mengubahnya juga tidak bisa menjalankannya di OS selain Windows (atau, 
yang dipilih oleh pengembangnya). 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:54] 

Ketika Anda sudah migrasi ke GNU/Linux misalnya, karena nonfree, dan dokumennya pun nonfree, 
Anda akan tidak berdaya dan dibuat terpaksa kembali ke Microsoft Office dan ujungnya Windows. Itu 
nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:54] 

Stop di situ. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:54] 

Kang @kantong_pulsa paham, ya? 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:54] 

Peserta yang lain paham, ya? 

Kantong Pulsa, [23.08.18 18:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Paham kang 

JM Katulistiwa, [23.08.18 18:55] 

Paham kang 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:55] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:55] 

Singkatnya, solusinya, itu bukan dengan Anda menetap di format Microsoft atau menetap di program 
Microsoft Office. Bukan itu solusinya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:55] 

Solusinya ialah Anda ganti format dokumen Anda, dan Anda ganti juga software Anda. Pakai format 
ODF, pakai software LibreOffice, gunakan di semua OS. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:56] 

Gunakan LibreOffice di Windows, di GNU/Linux, dan di macOS. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:56] 

Ajak teman-teman Anda pakai LibreOffice dan didik mereka mengenai ODF itu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:56] 

Beri mereka pengertian kalau ini adalah jalan keluar. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:56] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:57] 

Plus, Anda bisa lho, katakan ke mereka kalau LibreOffice itu gratis dan legal setelah Anda jelaskan 
LibreOffice menunaikan sempurna hak-hak penggunanya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:57] 

Yak. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:57] 

Sudah isya'. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 18:57] 

Kita istirahat isya' dulu, lalu kursus akan saya lanjut setelah isya'. Istirahat dimulai. 


Moch Agung, [23.08.18 18:57] 


Reski Gasalba, [23.08.18 18:58] 
Baik 


Kantong Pulsa, [23.08.18 18:58] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:14] 

Bismillah. Baik, kursus ini saya lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:14] 

Dengan demikian ringkasnya penjelasan di atas 2: 

1) seharusnya setiap software yang dipublikasikan itu free 

2) seharusnya setiap dokumen digital itu free 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:15] 

Free berarti bebas, yaitu pengguna tidak dikontrol pengembang, dan tidak dikunci pada OS tertentu 
atau software tertentu tanpa hak. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:15] 

Peserta semuanya paham ya, penjelasan saya? 

Johan Settiadi Siswoyo, [23.08.18 19:15] 


Kantong Pulsa, [23.08.18 19:16] 

Siiiippp 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:17] 

Halaman 3 sudah saya jelaskan di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:17] 

Sekarang halaman 4. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:17] 

Bandingkanlah antara Microsoft Office dan LibreOffice: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:17] 

Di Microsoft Office: 

Save as di Word = DOCX 

Save as di Excel = XLSX 

Save as di PowerPoint = PPTX 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:18] 


Di LibreOffice: 


Save as di Writer = ODS 

Save as di Calc = ODS 

Save as di Impress = ODP 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:18] 

Lebih lengkapnya lihat halaman 4: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:18] 

Kolom merah itu nonfree, kolom hijau itu free. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:18] 

[ Photo ] 

HALAMAN 4 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:19] 

Jadi perbandingannya program-vs-program: 

Word >< Writer 

Excel >< Calc 

PowerPoint >< Impress 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:20] 
Perbandingan formatnya: 

DOCX>< ODT 

XLSX >< ODS 

PPTX >< ODP 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:20] 

Ini menjelaskan arti singkatan-singkatannya: 

ODT = OpenDocument Text 

ODS = OpenDocument Spreadsheet 

ODP = OpenDocument Presentation 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:20] 

Begitu penjelasannya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:20] 


Peserta semua paham? Yang paham acungkan tangan. 
oJueXunu, [23.08.18 19:21] 

h 

Johan Settiadi Siswoyo, [23.08.18 19:21] 

6 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:23] 

Baik, bagus 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:23] 

Sekarang masuk ke kasus. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:23] 

Bukalah halaman 5: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:24] 

[ Photo ] 

HALAMAN 5 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:24] 

Kasus pertama: dokumen acak-acakan dibaca antarsoftware. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:24] 

Sebabnya: karena nonfree software-nya: karena pengguna dilarang mengubah program. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:25] 

Bila hak mengubah program itu ada di Microsoft Office, maka hari ini juga seharusnya, tidak akan ada 
acak-acakan dokumen lagi antara versi dan antara software lain. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:25] 

Sekali lagi saya ingatkan, software itu adalah informasi yang berguna, dia adalah informasi. Software 
itu berwujud seperti resep masakan bercampur matematika dalam bahasa Inggris. Software bisa diubah, 
asalkan free, tetapi tidak bila nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:26] 

Ketiadaan hak mengubah itu penyebab kesengsaraan Anda sekalian memakai format dokumen nonfree 
dan Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:26] 

Kasus kedua: teman Anda pakai MS Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:26] 

Sebabnya: banyak, di antaranya, karena Anda tidak ajak dia pakai LibreOffice. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:27] 

Makanya, ajak teman Anda dan grup-grup Anda pakai LibreOffice. Cukup sebar link 
http://libreoffice.org/ biar mereka unduh sendiri. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:27] 

Pahamkan bahwa software ini merdeka, software ini menunaikan sempurna hak-hak penggunanya tidak 
seperti Microsoh Office. Jangan ragu-ragu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:28] 

Kasus ketiga: guru dan dosen memaksa Anda kumpulkan dokumen berformat Microsoh. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:28] 

Sebab: lihat 4 yang patut diketahui di awal: mayoritas manusia tidak tahu kalau sohwarenya itu 
nonfree, padahal dikiranya free. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:29] 

Oleh karena itu, banyak sekali guru dan atasan Anda, jatuh dalam masalah ini dan Anda merasa disakiti 
karena tidak pakai Windows juga tidak pakai MS Office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:29] 

Di sisi lain, ini bertentangan dengan tujuan pendidikan karena menghancurkan kemandirian dan 
mengajarkan pelanggaran janji. Nonfree software adalah ketergantungan mutlak tanpa daya kepada 
pengembang. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:30] 

Oleh karena itu tidak lain solusinya Anda semua harus ngomong. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:30] 

Jangan diam. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:30] 

Kalau Anda malu, kasihkan silabus saya ini ke guru-guru Anda. Katakan dengan ucapan yang baik, 
dengan lemah lembut, tanpa sikap permusuhan. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:31] 

Berikan bukti-bukti dan pengertian bahwa nonfree itu jelek dan bertentangan dengan pendidikan. 
Berikan solusinya yaitu LibreOffice ini tadi. Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:31] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 5 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:31] 

Ya, stop di sini. Peserta semua paham? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:31] 

Ada yang pernah mengalami kasus-kasus di atas? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:31] 

Ada yang pernah merasa disakiti dengan kasus di atas? Di kampusnya, barangkali? 


Tri Asep Tumbara, [23.08.18 19:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Seringkali 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:34] 

[In reply to Tri Asep Tumbara] 

Ya, tentu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:35] 

@BuriBuriZaemon @riyanto_nu @kantong_pulsa pactrik @ragasalbal Moch @SeribuSungai 
@Hanyaseorangnoob @hasan317 Chandra @LaksanaAlchemist Aris @Hanyaseorangnoob 
@SolidusSnake @iffary_freedom peserta semua paham? 

Tri Asep Tumbara, [23.08.18 19:36] 

Paham 

Andi Laksana, [23.08.18 19:36] 

Insya Allah Materi paham, kang. Tinggal penerapan saja yg sepertinya butuh usaha keras. 

JM Katulistiwa, [23.08.18 19:39] 

Paham kang 

Johan Settiadi Siswoyo, [23.08.18 19:40] 

Paham, yg susah memberi pemaham kepada org dekat kita agar mau menggunakan open source 
software. Salah satunya saya kadang "memaksa" teman atau orang terdekat dengan cara menginstall 
dua buah office software ketika menginstall PC atau laptop merek, satu nya MS office dan libre office, 
ketika mereka tanya itu apa langsung saya suruh coba saja, ketika mereka sudah terbiasa langkag 
selanjutnya tinggal uninstall ms office. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:40] 

[In reply to Johan Settiadi Siswoyo] 

Itu salah satu penghalangnya: "open source". 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:41] 

Istilah "open source" bukan hanya menyulitkan pendengar, tetapi juga meniadakan moral bahwa tiap 
software yang dipublikasikan seharusnya free. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:41] 

Untuk bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya kita perlu istilah "free software". 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:41] 

[In reply to Johan Settiadi Siswoyo] 

Adapun menginstalkan LibreOffice ke PC orang adalah perbuatan sangat baik. Ini perlu didukung 
terus. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:44] 

Baik, sekarang saya tambah satu kasus lagi. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:44] 


Kasus itu adalah pengkriminalan terhadap pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:44] 

Kasus itu dikenal di Indonesia ini dengan istilah "memberantas pembajakan". 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:45] 

Seperti saya jelaskan di kursus https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/08/18/unduh-transkrip- 
kursus-g041-beda-pelanggaran-lisensi-dan-pembajakan/, tidak ada yang namanya "pembajakan" itu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:45] 

Hanyalah kalangan nonfree software yang mengganti nama "penggandaan software" dengan istilah 
"pembajakan". Kami dari komunitas Free Software dan GNU/Linux tidak kenal istilah ini dan justru 
memusuhinya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:46] 

Sebab, propaganda di baliknya adalah semua jenis penggandaan software harus dilarang dan 
dikriminalkan. Pelakunya diupayakan supaya dirazia, disita, atau dimasukkan penjara. Ini permusuhan 
besar-besaran terhadap masyarakat kita sebab kita semua tidak bisa tidak menggandakan software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:46] 

Mayoritas orang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini (lihat 4 patut diketahui di atas) dan tidak tahu 
juga tentang propaganda ini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:47] 

Maka supaya Anda paham saya katakan: nonfree software itu permusuhan besar-besaran terhadap Anda 
dan masyarakat Anda. Tidak sepatutnya kita mendukung itu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:47] 

Microsoft Office termasuk salah satu ikon yang terbesar dalam pengkriminalan ini. Maka Anda yang 
membagikan LibreOffice adalah menyelamatkan saudara-saudara Anda yang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:48] 

Selamatkan dan tolonglah orang lain dengan berbagi free software terutama sekali LibreOffice. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:48] 

Begitu, ya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:48] 

Paham peserta semuanya? 

Reski Gasalba, [23.08.18 19:48] 

Paham, mas^ 

Johan Settiadi Siswoyo, [23.08.18 19:48] 

b 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:49] 
Terakhir... 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:49] 

Solusi atas seluruh masalah ini adalah free software. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:49] 

[ Photo ] 

HALAMAN 6 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:50] 

Yang dimaksud solusi free software itu 2: 

1) pengembang Microsoh Office yang memerdekakan softwarenya, atau 

2) pengguna yang memerdekakan dirinya (pindah ke free software) 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:50] 

Jadi betul-betul Free Software Movement ini bukanlah aksi mengkriminalkan masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:50] 

Saya mempromosikan free software dan GNU/Linux tidaklah dengan dabl "kamu pembajak, kamu 
pencuri" tetapi saya hanya ingin menunaikan hak-hak Anda semua. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:51] 

Ketika dikatakan solusinya free software, itu pertama-tama bukan Anda yang seharusnya berpindah, 
tetapi si pengembang nonfree software tersebut. Dialah yang harus pertama-tama memerdekakan 
sobware itu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:51] 

Barulah kalau dia diketahui tidak melakukannya, Andalah yang beralih, karena Anda tidak mau 
dizalimi oleh dia. Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:52] 

Jadi bukan karena Anda menzalimi, tetapi karena Anda dizalimi, makanya Anda yang pindah. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:52] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 6 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:52] 

Caranya, Anda bermigrasi itu secara bersama-sama. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:52] 

Makanya peserta Teknoplasma wajib memperkenalkan diri supaya Anda kenal teman-teman Anda 
sesama pengguna LibreOffice. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:53] 

Sabng kenallah Anda sekaban dan saling tolong menolong di daerah Anda. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:53] 


Bantu teman Anda yang bermigrasi ke LIbreOffice dan teman yang dibantu mestinya balas bantu juga. 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:53] 

Bekerja samalah pula dengan komunitas LibreOffice di Indonesia. Komunitas itu BLOI namanya 
https://s.id/BLOI. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:54] 

Mintalah teman Anda untuk selalu save as ODT, ODS, ODP ketika bertukar dokumen dengan Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:54] 

Sehingga hasil akhirnya tidak acak-acakan. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:54] 

Bagikanlah LibreOffice di mana pun dan kapan pun Anda berada http://libreoffice.org. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:55] 

Ketika teman Anda pakai Windows, beri tahu bahwa ada solusi bernama LibreOffice dan berikan versi 
Windowsnya ke dia. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:55] 

Sembari kalau Anda mampu, Anda ingatkan kalau Windows itu malware 

https://www.gnu.org/philosophy/malware-microsoft.html. Karena banyak yang belum tahu, ya kita 
kasih tahu, kasihan mereka dirugikan dan disakiti terus menerus. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:55] 

Ya, akhirnya sampailah kita di halaman referensi: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:56] 

[ Photo ] 

HALAMAN 7 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:56] 

Saya ingatkan bahwa Anda sudah punya situs kumpulan info GNU/Linux & LibreOffice berbahasa 
Indonesia di https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:57] 

[ Photo ] 

Wiki Pengguna GNU https://bit.do/gnuid 
Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:57] 

Di dalamnya termasuk "Kamus Istilah" yang sangat dibutuhkan mayoritas Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:57] 

Juga di sana ada halaman perbandingan GNU/Linux vs Windows dari sisi hak pengguna dan dari sisi 
teknisnya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:59] 

Sekali lagi, bagikanlah LibreOffice dan ajak teman-teman Anda memakai ODF. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:59] 

Sampaikan ajakan saya ini ke teman-teman Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 19:59] 

Dan ajak teman-teman Anda untuk menyampaikan yang sama pula. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:00] 

@kantong_pulsa @BuriBuriZaemon @ragasalbal @ednanda @LaksanaAlchemist @triaseptmb Aris 
pactrik Moch Chandra Anda semuanya siap ya, sebarkan LibreOffice dan ODF? 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:00] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:00] 

Semua materi selesai, alhamdulillah. 

ednanda, [23.08.18 20:00] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap kang 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:00] 

Saya sampaikan PR G042 kemarin: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:01] 

PR KURSUS G042: 

Dari: Defri Indra 

Pertanyaan: apa search engine berbasis privasi favorit Anda? 

Jawaban: search engine favorit DuckDuckGo 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:02] 

Dan PR kursus kali ini untuk Anda semua: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:02] 

PR KURSUS G043: 

Pertanyaan: apa saja usaha-usaha Anda menyebarkan LibreOffice dan ODF? 

Jawaban dikirim ke: teknoloid@gmail.com 
Batas waktu: minggu depan 

Semua peserta wajib mengerjakan PR. Saya tunggu. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:03] 

Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:03] 

Alhamdulillah. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:03] 

Sekali lagi, untuk Anda yang mau atau baru bermigrasi ke GNU/Linux, saya membuka bimbingan 
privat lewat Telegram ini untuk semua materi dasar: 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:03] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

Cara Pendaftaran Kursus Teknoplasma Agustus 2018 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/08/01/agustus-2018-cara-pendaftaran-kursus-online- 

teknoplasma 

Kursus GNU/Linux ini untuk pemula. Tanggal & hari kursus dipilih oleh Anda. Silakan PM saya bila 
Anda punya pertanyaan. 

ednanda, [23.08.18 20:03] 

maaf terlambat, tapi apa hal ini sudah ditanyakan kang: saat saya memiliki file dengan format odt/ods, 
lalu lawan bicara saya menanyakan: "boleh minta file doc/xls-nya saja nggak, soalnya gabisa dibuka." 
jawaban paling bijak bagaimana kang. sedangkan sebenarnya saya bisa membuatkan file tersebut via 
LO, 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:04] 

Tolong bantu saya sebarkan info kursus GNU/Linux ini ke teman-teman dan grup-grup Anda lainnya, 
ya? Terima kasih. 

ednanda, [23.08.18 20:04] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap kang 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:04] 

[In reply to ednanda] 

Jawaban secara umum tetap berikan LibreOffice versi Windows kepadanya. 

ednanda, [23.08.18 20:04] 
begitu ya, baik, siapp 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:04] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:04] 

Alhamdulillah. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:05] 

Anda yang mau tanya-tanya selain itu silakan kirim ke email di atas. 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:05] 


Kursus ini saya lisensikan di bawah lisensi CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 
3.0/. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:05] 

Alhamdulillah, kursus ini selesai. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:05] 

Semoga semua ini bermanfaat untuk Anda semuanya selama-lamanya. 

ednanda, [23.08.18 20:05] 
terimakasih atas waktu dan ilmunya kang. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:06] 

Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:06] 

Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Tri Asep Tumbara, [23.08.18 20:06] 

Sangat bermanfaat, Kang. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:06] 

Anda semua sudah bisa meninggalkan kelas kecuali mau membuat transkrip. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:06] 

Seperti biasa, aturan Teknoplasma kelas baru di grup baru dan grup lama dihapus. 

Kantong Pulsa, [23.08.18 20:24] 

Terimakasih kang.. 

Reski Gasalba, [23.08.18 20:26] 

Siap mas. Insya Allah 

Reski Gasalba, [23.08.18 20:26] 

Terima kasih atas ilmunya 

JM Katulistiwa, [23.08.18 20:42] 

Terima kasih ilmunya kang 

Dimas AP, [23.08.18 20:48] 

Mau nanya mas ,banyak perusahaan 2 di indonesia yg menggunakan microsoit untuk mengerjakan 
pekerjaannya ,jika kita beralih ke libreoffice dan mendalaminya dan kita meninggalkan microsoft 
otomatis peluang kita untuk bekerja di perusahaan 2 itu kecil dong mas?karena kita tidak lagi 
mempelajari microsoft itu lagi otomatis kita tertinggal karena kita tidak lagi mempelajarinya, Apakah 
ada perusahaan yg menggunakan libreoffice sebagai text editor yg utama mas? 

Sedangkan banyak perusahaan 2 yg justru malah memakai microsoh mas 

Bahkan jurusan akutansi saja malah diajarkan menggunakan microsoft mas, berarti microsoh masih 
menjadi pilihan perusahaan 2 yg utama di negeri ini 


Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:53] 

[In reply to Dimas AP] 

Pertanyaan yang bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 20:55] 

[In reply to Dimas AP] 

Jawabannya sesuai penjelasan saya: yang pertama menunaikan hak itu seharusnya Microsoft, yaitu 
Microsoh seharusnya memerdekakan program tersebut. Bukan Anda atau perusahaan yang pertama 
harus beralih. 

Adapun kalau tidak, maka jawaban saya peluang kerja bisa dicari di luar itu. Tidak perlu takut. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 21:04] 

Oya, peserta sekalian, saya menulis artikel-artikel tutorial dan review Ubuntu GNU/Linux di situs 
UbuntuBuzz https://t.me/ubuntubuzz. Anda bisa ikuti artikel terbaru di alamat ini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 21:05] 

Anda sudah bisa baca tutorial-tutorial LibreOffice karya saya di alamat 
http://www.ubuntubuzz.com/search/label/libreoffice. 

Ade Malsasa Akbar, [23.08.18 21:06] 

Semoga semua yang saya tulis bermanfaat untuk Anda selama-lamanya. 


